Terjemah dari risalah 
aa SIN Ol all Jatal Ap ja Jesul 
Metode Termudah Menghafal al 
Duran al Karim 


(Dengan sedikit perubahan) 


Karya asy Syaikh Abdul Muhsin bin Muhammad al Gasim 
Imam dan Khatib masjid Nabawi 


Penerjemah: 


Versi asli bahasa arab akses disini 


Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga tercurah atas nabi kita 
Muhammad, para pengikutnya, dan para sahabat seluruhnya. 


Metode ini memiliki keistimewaan berupa kuatnya hafalan, kekokohan, 
kecepatan, dan agar dapat menyelesaikan hafalan al Guran dengan 
cepat. 


Berikut contoh penerapannya pada satu halaman pertama surat al 
Jumu'ah: 


1. Baca ayat 1 sebanyak 20x: | | 
ASAM ja jadi Gagal Alli KI Lag DI giaa AA La AN Ta 


2. Baca ayat 2 sebanyak 20x: 
LAS Oa Hal 3 HS Rela Re 33 AS TE ji Fei Y gl) SANA Ui sil yA 


3. Baca ayat 3 sebanyak 20x: P 
ASAM Jajal 38 3 Aga | gas Ul Agia OaoAle3 


4. Baca ayat 4 sebanyak 20x: et | 
Gala Oia ya A15 SA ca Ap dil Ui Ss 


5. Baca ayat 1-4 dari awal hingga akhir sebanyak 20x untuk 
mengikatnya. 


6. Baca ayat 5 sebanyak 20x: 
An SANG DAK Gali ajal Oa Gaia NAN UR Mami Jia Wa glaRg al SA BILA Gali Oia 
Gaal Aa sa Y al, 


7. Baca ayat 6 sebanyak 20x: | 
Haa FS ol Saja | SA Oa 33 Ga ad SI ASI SE) OA Gali tel US 


8. Baca ayat 7 sebanyak 20x: | | 
Gala Sale Ai 3 Agya Sa Lag la Aga Y 


9. Baca ayat 8 sebanyak 20x: 
2 pem ak elegan Pad TPA IG Iebak Ela AT Oo dak Aa aa 
Von AiiS Lag Sini Bagai 3 cnnsall Alie (al Gan A3 Sala Aa dis G3 GI La J3 


10. Baca ayat 5-8 dari awal hingga akhir sebanyak 20x untuk 
mengikatnya. 


11. Baca ayat 1-8 sebanyak 20x untuk mengokohkan (hafalan) pada 
halaman ini. 


Demikianlah, gunakan metode ini untuk menghafal tiap halaman dari al 
Guran. Jangan menghafal lebih dari 8 ayat (satu halaman) dalam sehari 
agar beban hafalan tidak bertambah banyak sehingga mudah lupa. 


x Jika ingin menambah hafalan baru di esok hari, bagaimana 
melakukannya? 


Jika engkau ingin menambah hafalan baru di hari berikutnya, maka 
sebelum menghafal halaman baru dengan metode yang telah 
disebutkan di atas... 


..maka engkau baca dulu halaman kemarin dari awal sampai akhir 
sebanyak 20x agar hafalan pada halaman yang lalu kokoh. 


Baru kemudian engkau beralih untuk menghafal halaman baru dengan 
metode di atas. 


x Bagaimana menggabungkan antara menghafal dan 
muraja'ah? 


Jangan menambah hafalan tanpa muraja'ah. Karena jika engkau 
menghafal halaman demi halaman sampai khatam (tanpa dibarengi 
muraja'ah), kemudian engkau ingin mengulang apa yang telah 
dihafalkan... 


..akan engkau dapati dirimu lupa dari apa yang telah dihafalkan. 


Maka metode terbaik adalah menggabungkan antara menambah 
hafalan dan muraja'ah. 


e Bagilah al Guran menjadi 3 bagian. Tiap bagian terdiri dari 10 juz. 

e Jika engkau menghafal 1 halaman perhari, maka muraja'ahlah 4 
halaman perhari. 

e Jika engkau telah hafal 10 juz, maka berhentilah menghafal satu 
bulan penuh untuk muraja'ah. Tiap hari engkau muraja'ah 8 
halaman. 


e Setelah satu bulan muraja'ah, mulailah menambah hafalan 
sebanyak 1 atau 2 halaman sehari sesuai kemampuan. 

e Muraja'ahlah 8 halaman sehari sampai engkau selesaikan hafalan 
20 juz. 

e Jika engkau telah hafal 20 juz, maka berhentilah menghafal 
selama dua bulan untuk muraja'ah 20 juz yang telah dihafal. Tiap 
hari engkau muraja'ah 8 halaman. 


e Jika telah lewat dua bulan muraja'ah, maka mulailah menambah 
hafalan sebanyak 1 atau 2 halaman sehari sesuai kemampuan, 
sambil muraja'ah 8 halaman sehari sampai selesai menghafal 
seluruh al Guran. 

e Jika telah selesai menghafal seluruh al @uran, muraja'ahlah 10 juz 
pertama secara tersendiri selama satu bulan. Sehari sebanyak 1/2 
juz. 

e Kemudian baru beralih ke 10 juz berikutnya selama satu bulan. 
Sehari sebanyak 1/2 juz. Sambil muraja'ah 10 juz pertama 
sebanyak 8 halaman sehari. 

e Kemudian beralih untuk muraja'ah 10 juz terakhir dari al Guran 
selama satu bulan. Tiap hari sebanyak 8 halaman. Sambil 
muraja'ah 8 halaman sehari dari 10 juz pertama, dan 8 halaman 
sehari dari 10 juz kedua. 


x Bagaimana muraja'ah al Ouran secara penuh jika telah 
selesai dari metode muraja'ah tersebut? 


Mulailah muraja'ah al Guran tiap hari sebanyak 2 juz dan diulangi 3x. 
Maka tiap 2 pekan, engkau selesaikan muraja'ah satu al @uran penuh. 


Dan dengan melakukan metode ini selama setahun, maka engkau bisa 
hafal al Guran seluruhnya. Maka lakukanlah metode ini selama setahun 
penuh. 


x Apa yang perlu dilakukan setelah selesai setahun menghafal 
al Ouran? 


Setelah setahun menghafal dan muraja'ah al Guran, jadikanlah 
pembagian harianmu dari al @uran adalah (sesuai) pembagian yang 
Nabi shallallahu alahi wasallam lakukan. Beliau membagi al @uran jadi 
7, artinya tiap 7 hari beliau mengkhatamkan al Guran. 


Aus bin Hudzaifah rahimahullah berkata: 


"Saya bertanya kepada para sahabat Rasulullahu shallallahu alaihi 
wasallam: Bagaimana kalian membagi al Guran?. 


Mereka menjawab: 3 surat, 5 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, 
dan hizb mufashal dari surat Gaf sampai an Nas". (HR Ahmad). 


Maksudnya: 


. Hari pertama dari surat al Fatihah - an Nisa'. 

. Hari kedua dari surat al Ma'idah - at Taubah. 

. Hari ketiga dari surat Yunus - an Nahl. 

. Hari keempat dari surat al Isra' - al Furgan. 

. Hari kelima dari surat asy Syu'ara - Yasin. 

. Hari keenam dari surat ash Shaffat - al Hujurat. 
. Hari ketujuh dari surat Gaf - an Nas. 


AND OP ONBH 


Pembagian Nabi shallallahu alaihi wasallam ini dikumpulkan oleh para 
ulama dalam kalimat: 
(Ss es) 


Tiap huruf dari 2 kata ini merupakan permulaan dari pembagian Nabi 
shallallahu alaihi wasallam tiap harinya. 


e Huruf & dari kata 4 menunjukkan pembagian untuk hari 
pertama yang dimulai dari surat al Fatihah. 

e Huruf « menunjukkan permulaan untuk hari kedua yang dimulai 
dari surat al Ma'idah. 

e Huruf & menunjukkan permulaan untuk hari ketiga yang dimulai 
dari surat Yunus. 

e Huruf &— dari kata Ss menunjukkan permulaan untuk hari 
keempat yang dimulai dari surat Bani Israil yang dinamakan juga 
surat al Isra'. 

e Huruf & menunjukkan permulaan untuk hari kelima yang dimulai 
dari surat asy Syu'ara - Yasin. 

e Huruf s» menunjukkan permulaan untuk hari keenam yang dimulai 
dari surat ash Shaffat. 

e Huruf & menunjukkan permulaan untuk hari ketujuh yang dimulai 
dari surat Gaf sampai akhir surat an Nas. 


Adapun pembagian al Guran yang ada sekarang (yaitu 60 hizb) adalah 
pembagian yang dilakukan oleh al Hajjaj bin Yusuf. 

x Bagaimana membedakan ayat-ayat mutasyabihat (ayat yang 
memiliki kemiripan lafazh dalam al Guran)? 

Cara terbaik ketika engkau dapati 2 ayat yang tasyabuh (mirip) adalah... 
Engkau buka mushaf al Guran pada kedua ayat yang serupa itu. 


Perhatikan perbedaan di antara keduanya, renungkanlah, dan berilah 
tanda pengingat. 


Kemudian saat muraja'ah, perhatikan bagian yang berbeda tersebut 
secara berulang hingga engkau kokoh (dalam membedakan) kemiripan 
antara kedua ayat itu. 


x Kaidah dan ketentuan dalam menghafal: 


1: 


Wajib bagimu untuk menjadikan hafalanmu di hadapan syaikh 
(guru) untuk mengoreksi bacaan. 


. Hafalkan 2 halaman dalam sehari. Satu halaman setelah fajar, 


satu halaman setelah ashar atau maghrib. Dengan cara ini engkau 
akan mampu menghafal satu al Auran penuh dengan mutgin 
(kokoh) dalam jangka waktu 1 tahun. Dan hafalanmu kuat. Adapun 
jika engkau menghafal lebih banyak dari itu maka apa yang 
engkau hafalkan akan lemah. 


. Hafalan dilakukan dari surat an Nas sampai al Bagarah karena 


lebih mudah. Adapun setelah selesai hafalanmu satu al @uran 
maka muraja'ah dilakukan dari surat al Bagarah sampai an Nas. 


. Hafalan dilakukan menggunakan satu mushaf yang sama dalam 


hal cetakan/penerbit untuk membantu kokohnya hafalan dan 
cepatnya mengingat tempat-tempat ayat, serta akhir halaman dan 
awalnya. 


. Setiap orang yang menghafal, dalam 2 tahun pertama sering 


mengalami lupa. Ini dinamakan Marhalah Tajmi' (tahap 
pengumpulan). Maka jangan sedih jika mengalami lupa atau 
banyak kesalahan. Ini memang tahap yang sulit saat mulai, dan 
setan memiliki celah untuk menghentikanmu dari menghafal al 
MGuran, singkirkan was-was dari dalam dirimu, dan teruslah 
menghafal karena (hafalan al @uran) ini adalah harta simpanan 
yang tidak diberikan kepada semua orang. 


Walhamdulillah Rabbil "alamin. 


Selesai penerjemahan ba'da 'Ashr pada hari Kamis,1 Ramadhan 1444 H 


(23 Maret 2023 M). 


Pengembangan dari metode di atas (versi penerjemah): 


Oo OWANDOPUNH 


. Bacalah ayat 1 sebanyak 10x 

. Bacalah ayat 2 sebanyak 10x 

. Bacalah ayat 1 dan 2 sebanyak 10x untuk mengikatnya 

. Bacalah ayat 3 sebanyak 10x 

. Bacalah ayat 2 dan 3 sebanyak 10x untuk mengikatnya 

. Bacalah ayat 4 sebanyak 10x 

. Bacalah ayat 3 dan 4 sebanyak 10x untuk mengikatnya 

. Lakukan demikian sampai selesai menghafal satu halaman 

. Kemudian bacalah ayat pertama sampai terakhir halaman tersebut 
sebanyak 20x 


